Menulis Buku dalam 12 Pekan 
untuk Mahasiswa Pekerja Profesional, dan Entrepreneur 


Dodi Mawardi 
Perpuslakaan Wasional Ri 


Khusus Dipersembahkan untuk 
Para Calon Penulis Buku 


Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. 
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin 
tertulis dari penerbit. 


Isi di luar tanggung jawab percetakan. 
Ketentuan pidana pasal 72 UU No.19 tahun 2002 


1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 
1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ 
atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 


2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual 
kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara Mudah 
Menulis Buku 


dengan 
METODE 12 PAS 


Tip Praktis Menulis Buku dalam 12 Pekan untuk 


Mahasiswa, Pekerja, Profesional, dan Entrepreneur 


Dodi Mawardi 


Ditulis berdasarkan materi workshop “Cara Cepat Menulis Buku” 
milist Profec (Professional and Entrepreneurs Club) 


f 


Pm 
raih asa sukses 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara Mudah Menulis Buku dengan METODE 12 PAS 


Penyusun: 
Dodi Mawardi 


Foto sampul: 
Emha Rizki 


Ilustrasi: 
Abdul Sakur 


Penerbit : 

Raih Asa Sukses 

Wisma Hijau, Jl. Raya Bogor Km. 30 Mekarsari, Cimanggis, Depok 16952 
Telp. (021) 8729060, 8729061 Fax. (021) 87711277 
Http://www.penebar-swadaya.com 

E-mail: ps@penebar-swadaya.com 


Pemasaran: Niaga Swadaya, Jl. Gunung Sahari III/7, Jakarta 10610 
Telp. (021) 4204402, 4255354, Fax. (021) 4214821 


Cetakan: 
I. Jakarta 2009 


Editor: 
NS. Budiana 


Lay out isi: 
Nursuci L.S 


Desain sampul: 
Emha Rizki 


Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KDT) 


Dodi Mawardi 
Cara Mudah Menulis Buku dengan METODE 12 PAS/Dodi Mawardi 


- Cet. 1. - Jakarta: , 2009. 
iv 4 156 hlm.: ilus.: 21 cm. 


Bibliografi: hlm. 155 
ISBN (13) 978-979-013-074-6 
ISBN (10) 979-013-074-0 


1. Manajemen I. Judul. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Daftar Isi 


Pujian, 4 
Ucapan Terima Kasih, 9 
Prakata, 11 


Cara Cepat Mengembangkan Diri, 13 
1. Keuntungan Menulis untuk Anda, 14 
2. Berkarya Untuk Generasi Kini dan Mendatang, 25 


Cara Cepat Menghancurleburkan Mental Blok, 29 
1. Terlalu Banyak Hambatan, 30 

Cara Cepat Menghancurleburkan Hambatan, 38 
Mitos Keliru Tentang Menulis, 50 

Pembuktian Menulis Mudah, 57 

Bicara vs Menulis, 61 

Maukah Menjadi Manusia Pra Sejarah?, 63 


Ou M3 


Cara Cepat Menggali Ide, 65 

1. Dari Mana Datangnya Ide?, 66 

2. Mengikat dan Mengembangkan Ide, 78 

3. Menguji dan Memperkuat Ide, 83 

4. Mengubah Ide Biasa Menjadi Luar Biasa, 85 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara Cepat Menulis METODE 12 PAS, 87 
1. Apa itu METODE 12 PAS?, 88 
2. Tahap-tahap Menulis METODE 12 PAS, 93 


Cara Mudah Menulis Buku, 135 

Menulis Cepat, 136 

Menulis Sambil Mengedit, Haram!, 137 
Write The Way You Talk, 139 

Seperti Menulis Artikel, 141 
Manfaatkan Materi Presentasi, 143 
Teknik 3 Kata, 145 

Awali dengan Contoh, 147 

Mulai Saja!, 148 


Da1 SA an ana Oo 3 ga 


Cara Cepat Menembus Penerbit, 149 
1. Pelajari Profil Penerbit, 150 

2. Kenali Penerbit, 151 

3. Kenalan dengan Penulis Senior, 152 


Daftar Pustaka, 153 
Tentang Penulis, 155 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Buku ini kupersembahkan secara khusus 
sebagai kado ulang tahun pernikahan 
untuk istri tercinta: 

Emma Rahmayanti 


Terima kasih spesial untuk kedua pangeranku: 
Ahmad Fauzan Ashidgi 
Muhammad Farisgi Muslih 


Sebelum Membaca Buku Ini... 


JANGAN LUPA BERDOA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pujian untuk 
CARA MUDAH MENULIS BUKU 
METODE 12 PAS 


Materi di buku ini benar-benar aplikatif. Baru kali ini saya membaca sebuah 
buku yang mengajarkan secara sangat detil tahap demi tahap menulis buku 
dengan BENAR dan CEPAT. Baca dan segera praktikkan! Tirta Setiawan— 
penulis buku laris "Sales Kaya Sales Miskin.” 


Dulu saya tidak punya panduan seperti ini ketika memulai menulis buku. 
Beruntunglah Anda yang sekarang bisa memulai menulis dengan "GURU" 
buku ini dan penulisnya. Isinya benar-benar sangat bermanfaat. Nyese/ 
kalau tidak membacanya.Bambang Suharno—penulis buku laris "Langkah Jitu 
Memulai Bisnis Dari Nol.” 


Isi buku ini sangat aplikatif, bahasanya pun mudah dimengerti. Setiap 
kali melihat tulisan Dodi Mawardi seputar kiat menulis, saya selalu merasa 
SAYANG untuk melewatkannya. Jonru—penulis buku “Menerbitkan Buku Itu 
Gampang? founder di www.penulis lepas.com dan mentor www.belajarmenulis. 
com. 


Buku Mas Dodi kali ini akan menguak MISTERI bagaimana cara menulis 
buku. Sebuah buku laris secara otomatis akan dicapai oleh penulis yang mau 
memulai untuk menulis buku pertamanya, dan dilanjutkan hingga mencapai 
buku ke-4, ke-9, dan seperti pakar penulis buku lainnya hingga tanpa terasa 
mencapai buku ke-20. Semuanya ditentukan oleh bagaimana cara menulis 
buku pertama Anda. Goenardjoadi Goenawan—penulis buku “The Secrets of 
Better Life, Perjalanan Mengenal Kebutuhan Jiwa.” 


Hmmm..., beginilah kalau Mas Dodi yang menulis, RENYAH, dan enak 
dibaca. Tapi yang lebih penting lagi adalah isinya. Benar-benar sangat 
bermanfaat buat mereka yang mau segera menulis buku! Dr. Ir. Wahyu Saidi, 
Ms. —pemilik Grup Bakmi Langgara, penulis 25 judul buku. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ini buku HEBAT yang pernah saya baca. Profesi penulis atau wartawan kini 
sudah naik kelas dan bisa punya penghasilan besar. Keahlian utamanya adalah 
menulis. Jika Anda bercita-cita menjadi penulis buku laris, semua rahasianya 
dibeberkan oleh Dodi Mawardi lewat buku ini. Selamat menjadi penulis dan 
menikmati penghasilan baru Anda! Ir. H.Indra Utama—pemimpin umum/ 
pemimpin redaksi Majalah Property&Bank, penulis, dan editor. 


Saya merasa tersindir membaca buku ini, sebab banyaknya “PERINGATAN” 
mengenai jangan mengharapkan tulisan kita menjadi sempurna. Padahal 
beberapa teman menjuluki saya Miss Perfectionist. Namun, itulah kesalahan 
terbesar saya, dan saya kira kebanyakan penulis pemula juga begitu. Ingin 
semua serba sempurna. Alhamdulillah, sekarang saya bisa memisahkan 
bagian saat harus berpikir dan saat tidak berpikir ketika menulis, dalam 
menyelesaikan buku. Memang tidak optimal melakukan keduanya secara 
bersamaan. Buku ini banyak mengupas kesulitan-kesulitan yang biasanya 
dihadapi penulis (tidak hanya pemula). METODE 12 PAS di dalam buku 
ini sangat aplikatif bagi calon penulis maupun penulis senior yang ingin 
meningkatkan kecepatan penulisan mereka yang sejalan dengan kualitas 
isi dari buku itu sendiri. Selamat mas Dodi, teruslah menghasilkan karya- 
karya emas untuk bangsa ini. Mike Rini Sutikno—financial planner managing 
director Mike Rini & Associates, financial planning & education. www.mredu. 
net, penulis buku-buku perencanaan keuangan. 


Menulislah setidaknya satu buku sebelum kita mati. Untuk apa? Untuk 
diwariskan kepada generasi yang akan datang. Caranya? BACA buku ini! 
Sebab, buku ini barangkali bertahun atau berabad mendatang akan jadi satu 
catatan sejarah bahwa inilah salah satu buku yang menghasilkan banyak 
karya yang akan dikenang sepanjang masa! Selamat Dodi, Anda sudah jadi 
bagian sejarah dengan menulis buku ini! Agoeng Widyatmoko—penulis buku 
best seller, trainer penulisan, owner DapurTulis, sebuah jasa konsultan penulisan. 


Isinya ringan, tapi membuat jiwa ini terdorong untuk segera menulis. 
Materinya juga lengkap sehingga SEMANGAT tadi bisa tersalurkan. Saya 
sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh calon penulis buku. 
Freddy Pieloor—penulis buku laris "Jangan Beli Unit Link” 


Materi yang dibawakan oleh Pak Dodi sangat EFEKTIF Pelatihan ini 
harus diikuti oleh semua orang yang ingin sukses menjadi penulis, bloger 
professional, dan internet marketer. Alex Iskandar—penulis buku “Internet Cash 
Machine”, alumni pelatihan Cara Cepat Menulis Buku, www.IMFreedom.net 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Tuntunan, tips, trik, dan rahasia menulis lengkap tersaji dalam buku ini. 
Anda ingin menjadi penulis? Buku ini sangat membantu Anda menjadi 
penulis ANDAL» Hartati Nurwijaya—penulis buku "Perkawinan Antarbangsa 
Love8hock,” "Hidangan Favorit Mediterania”, dan "Jilbab Traveller bersama 
Asma Nadia.” 


Bagi Anda yang mau segera menulis buku dan naskahnya diburu penerbit, 
baca buku ini dan praktikkan semua yang disarankan penulisnya. Dengan 
disiplin dan kerja keras, saya jamin IMPIAN Anda menulis buku akan cepat 
terwujud. I Nyoman Londen—penulis buku laris "Orang 'Bodoh' Lebih Cepat 
Sukses” 


Mas Dodi yang saya kenal memang oye. Buku ini menunjukkan kualitasnya 
sebagai penulis dan pelatih andal. Meski saya sudah menulis buku, tapi isi 
buku ini tetap membuat saya makin TERLECUT untuk terus menulis. 
Bravo mas Dodi! Anang Sam—Indonesia Entrepreneur Society, Penulis buku 
"Siapa Bilang BODO Nggak Bisa Jadi Pengusaha.” 


Seperti namanya, setelah mengikuti pelatihan METODE 12 PAS-nya Pak 
Dodi menempatkan saya bagai pemain sepakbola di titik penalti. Langsung, 
to the point dan mendesak untuk mencetak gol berupa lahirnya sebuah buku 
yang harus saya selesaikan dalam 12 minggu. TANTANGAN sepenuhnya 
kembali kepada diri saya sendiri. Apakah mau menendang untuk mencetak 
gol atau tidak. Terima kasih dan selamat untuk Pak Dodi atas bimbingan 
dan contoh nyata terbitnya buku pak Dodi yang baru ini dalam waktu 
SINGKAT! Bagi saya, Pak Dodi telah leading by examples! Saya bangga 
menjadi calon penulis berikutnya mengikuti METODE 12 PAS-nya Pak 
Dodi. Glenn J Sompie—S$ales & Marketing director PT: Johnson Indonesia. 


Membuat semakin banyak orang terinspirasi untuk menulis buku. Gerakan 
mencatatkan PROPERTI INTELEKTUAL ini diharapkan membangun 
kecerdasan kita dan menjadikan kita sebagai bangsa yang berpengetahuan. 
Dini Priadi—Marketing and Communications Manager PROGON, peserta 
pelatihan Cara Cepat Menulis Buku. 


Buku panduan yang baik dengan penyajian yang menarik, sehingga mudah 


untuk dimengerti. Indarti Primora B Harahap—Internal Communication 
Manager Bakrie Telecom, peserta pelatihan Cara Cepat Menulis Buku 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


METODE 12 PAS yang diajarkan saudara Dodi Mawardi dan kini menjadi 
sebuah buku telah memberikan DAMPAK POSITIF dan signifikan bagi 
saya sebagai penulis pemula. Dani Akhyar—internal konsultan PT SMART 
Tbk., peserta pelatihan Cara Cepat Menulis Buku. 


Buku ini merupakan buku pegangan yang PRAKTIS buat belajar menulis 
buku bagi siapa pun yang ingin jadi penulis. Dodi Mawardi menggambarkan 
secara gamblang dengan bahasa populer dan mudah dicerna. Lies Sudianti— 
founder milist PROFEC, sedang merampungkan sebuah buku. 


Saya pikir dengan kesibukan luar biasa akan sulit menulis buku. Ternyata 
dengan panduan buku ini saya bisa mengetahui TRIK-TRIK menulis buku 
dengan CEPAT yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Retno Lestari—reporter 
Antv, peserta pelatihan Cara Cepat Menulis Buku 


Buku METODE 12 PAS ini memacu saya untuk mempercepat apa yang 
saya impikan sejak lama, menulis buku untuk menularkan ilmu pengetahuan 
ke orang lain. Sistem yang diajarkan membuat saya mampu mewujudkannya 
10 kali LEBIH CEPAT dari yang ditargetkan oleh buku ini. Iwan Kumara— 
SinergiCyber.com, peserta pelatihan Cara Cepat Menulis Buku. 


KOMITMEN dan SEMANGAT untuk menulis wajib kita miliki agar tidak 
menjadi manusia pra sejarah. Begitu juga buku ini wajib kita miliki jika ingin 
menjadi manusia yang bersejarah. Dicky Adriansyah Budiman—YJasilitator 
sekolah Alam Cikeas, peserta pelatihan Cara Cepat Menulis Buku. 


Untuk materi Mas Dodi saya bisa bilang sangat baik dan saya yakin teman- 
teman juga setuju. Yang pasti materinya cukup sederhana jadi MUDAH 
DICERNA, membuka wawasan baru dan dapat memotivasi kami buat 
menulis. Ibrahim Rahman—-praktisi asuransi, peserta pelatihan Cara Cepat 
Menulis Buku. 


Materi cara cepat menulis buku sangat INSPIRATIF, mudah dipahami, 
dan diikuti, serta pedoman praktis bagi pemula yang ingin belajar menulis 
membuat buku. Adolf Siregar—TV Broadcaster, researcher, trainner, network 
builder. 


Selama saya diajar dan dibimbing oleh Pak Dodi di kelas penulisan, baik 
cara penyampaiannya, cara menulis yang baik, dan cara menerbitkan buku 
sungguh sangat mengasyikan. LUGAS dan PADAT. Nggak bertele-tele. Ada 
tidak yah, selain Pak Dodi orangnya. He..., he..., he.... Sukses selalu! Fiyan 


Arjun—penulis fiksi, peserta pelatihan Cara Cepat Menulis Buku. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dulu saya beranggapan kalau menulis buku itu sulit sekali, tapi setelah 
mengikuti pelatihan yang Pak Dodi berikan, saya merasa kalau menulis buku 
itu MUDAH. Karen Kie—Indoasiateknologi, peserta pelatihan Cara Cepat 
Menulis Buku. 


Apa yang disampaikan sangat mudah dilaksanakan dan sangat MEMBANTU 
untuk penulis pemula. Daniel! N Suhadi—PROFEGC, peserta pelatihan Cara 
Cepat Menulis Buku. 


Workshop menulis buku yang dibawakan oleh Mas Dodi ini SANGAT 
RINGKAS, tetapi sangat bermanfaat bagi para penulis pemula. METODE 
12 PAS memang benar-benar pas. Saya sangat merekomendasikan bagi Anda 
yang memiliki ketertarikan di bidang menulis untuk mengikuti pelatihan yang 
dibawakan oleh Mas Dodi Mawardi. Ferry Guntoro—internet enterpreneur 
http://www.ferryguntoro.com, peserta pelatihan Cara Cepat Menulis Buku. 


Materi pelatihan menarik, disampaikan dengan AKRAB, dan lebih mudah 
diterima karena tidak ada arogansi gurunya. Dewi Berlian —peserta pelatihan 
Cara Cepat Menulis Buku, www.mama-ibuindonesia.blogspot.com, dan www. 
berlianbangsa.com 


Pak Dodi Mawardi menunjukan cara menata pikiran secara SISTEMATIS, 
sehingga kata-kata meluncur bebas membentuk kalimat. Kalimat demi 
kalimat dijalin dan dirangkai dalam satuan yang bernama bab. Untaian bab- 
bab itulah buku Anda. Sederhana, bukan? John Y. Rusly—pengusaha, peserta 
pelatihan Cara Cepat Menulis Buku. 


Materi yang dilengkapi TIPS dan 'TRIK sangat mempermudah bagi 
penulis pemula. Masalahnya mau atau tidak mau, bukan bisa atau tidak bisa. 
Liesa Larasati—peserta pelatihan Cara Cepat Menulis Buku. 


Dengan pegangan buku ini, menulis buku terasa mudah. Segeralah menulis, 
dan jadikan moment penting ini dalam hidup Anda. Bulatkan TEKAD 
untuk menulis sebuah buku untuk warisan yang TERBAIK untuk anak cucu. 
Satukan visi menyambut gerakan “Menulis Satu Buku untuk Generasiku”. 
NS Budiana—penulis buku, pemilik dchacreativahouse dan dhabookhouse, 
www.nyuwansb.multiply.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ucanan Terima Kasih 


essss..., Alhamdulillah, lega rasanya bisa menyelesaikan buku 
Ya Buku yang menjadi salah satu impian saya selama ini. Buku 
yang dulu ingin saya baca, tetapi belum beredar di mana-mana. Kata 
seorang penulis Amerika, “Kalau Anda ingin membaca sebuah buku 
tapi buku itu belum ada maka Andalah yang harus menulisnya.” Saya 
menjalankan kata-kata ajaib sang penulis tersebut. 

Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada mmilist 
Profec (Profesional and Entrepreneur Club) khususnya kepada sang 
moderator dan founder—Lies Sudianti, penggagas Profec Authors 
Club/Community, Freddy Pieloor, dan Johannes Arifin Widjaya. 
Profec merupakan salah satu milist yang sangat bermanfaat buat 
anggotanya. Dari Profec pulalah awal mula naskah ini menjadi sebuah 
buku. Profec juga terus berkembang dan bahkan mampu melahirkan 


komunitas penulis (Profec Authors Community). Luar biasa! 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan penulis dan 
peserta Pelatihan Cara Cepat Menulis Buku yang sudi memberikan 
endorsement terhadap buku dan materi pelatihan ini. Anda semua 
memberikan semangat yang luar biasa. 

Terakhir buat seluruh pembaca buku ini, semoga bermanfaat 
dan segera menulis buku. Seumur hidup, satu buku karya Anda sudah 
cukup! Hal yang penting Anda tidak menjadi manusia pra sejarah 


atau manusia primitif. 


Dodi Mawardi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


aya mengucapkan selamat kepada saudara Dodi Mawardi yang 
OE merampungkan buku yang sangat luar biasa ini. Saya jamin 
buku ini akan sangat bermanfaat untuk para calon penulis yang 
ingin segera menulis buku. Menurut saya, buku ini juga cocok untuk 
para penulis dalam meningkatkan jiwa sebagai seorang penulis dan 
menambah wawasan serta kualitas diri. 

Saya mengenal sosok Dodi Mawardi, sebagai seorang yang 
sangat tekun dan memiliki dedikasi tinggi di dunia penulisan buku. 
Dalam beberapa kelas pelatihan penulisan buku, kami bekerja sama 
memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada orang lain. Salah 
satunya melalui PAC (Profec Authors Community) bersama-sama 
dengan Ibu Lies Sudianti dan Bapak Freddy Pieloor. Sungguh suatu 
kebanggaan dapat bekerja sama dengan seorang Dodi Mawardi. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Buku Cara Mudah Menulis Buku METODE 12 PAS ini ditulis 
dengan cara yang sangat membumi dan gampang untuk dimengerti. 
Bahasa dan metodenya sangat sederhana sehingga dapat dengan 
mudah dipraktikkan oleh kita semua. Hal itulah manfaat terbesar 
dari buku ini, yaitu dengan mempraktikkannya. Tanpa praktik dari 
Anda sebagai pembaca buku ini maka manfaatnya akan berkurang 
drastis. 

Sekali lagi yang paling penting bagi para pembaca buku ini, 
kita harus segera action untuk mewujudkan impian menjadi seorang 
penulis buku. Puji syukur jika menjadi penulis buku laris. 

Semoga setelah membaca buku ini, Anda segera mengambil 
keputusan untuk action menulis buku dan memberikan kebangaan 
di hati. Selain itu, masih ada benefit lain yang luar biasa, yaitu 


memberikan manfaat untuk banyak orang. 


Salam antusias. 


Johanes Ariffin Wijaya 


(Penulis buku, /fe inspirator, dan motivator) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


— 


Cara Cepat 


Menulis merupakan kegiatan intelektual sekaligus aktivitas fisik 
yang lumayan menguras tenaga dan pikiran. Tidak mungkin Anda 
menulis hanya menggunakan pikiran saja, tanpa mengeluarkan 
tenaga. Sebaliknya, tidak mungkin Anda menulis hanya 
mengandalkan tenaga, tanpa pikiran. Itulah sebabnya, banyak 
orang yang mempunyai pikiran bernas, cemerlang, dan brilian, 
tetap saja tidak mampu menulis karena tidak punya cukup waktu 
dan tenaga untuk melakukannya. Banyak juga orang yang punya 
waktu dan tenaga, tetapi tidak bisa menulis karena 

kekurangan ide atau pikiran. 


Keuntungan Menulis untuk Anda 


Agar Anda menjadi lebih termotivasi untuk menulis, akan 
dijelaskan beberapa keuntungan menulis berdasarkan profesi atau 
bidang pekerjaan. Keuntungan-keuntungan ini telah diperoleh oleh 
mereka yang sudah menulis buku. 


A. Skripsi Lancar, Kuliah Kelar 


Seorang dosen penguji skripsi seketika mengerutkan dahi 
dalam-dalam saat membaca hasil karya mahasiswanya. Kadang dia 
menarik napas panjang atau menggeleng-gelengkan kepalanya. Di 
lain kesempatan, dia tampak geram membaca karya tersebut. 

Ada apakah gerangan dengan dosen tersebut?” Tulisan mahasiswa 
ini amburadul sekali,” ujarnya lirih. "Baru lima halaman saya baca 
sudah pusing dan sulit mengerti maksud tulisannya,” paparnya sambil 
tersenyum getir. 

Fakta semacam itu bukan hanya terjadi pada satu atau dua 
mahasiswa, melainkan hampir sebagian besar mahasiswa. Mereka 
tidak mampu menulis dengan baik dan benar, tidak bisa berpikir 
runut dan sistematis. Logika bahasanya sering terbalik-balik. Apalagi 
menyangkut rasa bahasa, kacau balau. Puncaknya, tata bahasa mereka 
”mengenaskan”. Satu kalimat bisa berisi 50 kata. Hal itu berarti satu 
paragraf menjadi satu kalimat. 

Dengan membekali kemampuan menulis, mahasiswa akan 
mendapatkan banyak sekali keuntungan sebagai berikut. 

'S Urusan skripsi akan terasa lebih mudah. Sesungguhnya menulis 
skripsi hampir sama saja dengan menulis sebuah buku. Kita 


harus mampu berpikir sistematis dengan bahasa yang baik. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


'S Mahasiswa memiliki keahlian lain di luar bidang kuliahnya. 
Meski kuliah di jurusan tertentu, kemampuan menulisnya tetap 
sangat bermanfaat di bidang lain. 

SB Memperoleh pendapatan tambahan atau menjadi sumber 
pendapatan utama. Dengan kemampuan menulis, mahasiswa 
bisa meringankan beban orang tuanya. 

'S Mendapatkan perhatian lebih dari pihak kampus. Dosen, dekan, 
atau rektor akan senang melihat mahasiswanya pintar menulis 
buku dan berkarya dalam bentuk artikel di media massa. 

SB Menambah portofolio. Pengalaman apa pun terkait kegiatan 
praktis seorang mahasiswa akan menjadi nilai tambah yang luar 


biasa untuk dirinya. 


B. Nilai Plus untuk Pekerja 


Menulis dan membaca merupakan dua keahlian standar yang 
harus dimiliki setiap manusia modern. Sejak lahirnya manusia ke 
muka bumi ini, dua kegiatan itu langsung melekat sebagai salah satu 
kebutuhan dasar. Tanpa kemampuan menulis dan membaca, seorang 
manusia akan tertinggal dibanding manusia lainnya. Apalagi pada 
era globalisasi ini, setiap orang mutlak harus punya kemampuan 
menulis dan membaca. 

Oleh karena sekadar kebutuhan dasar, orang lantas menyepelekan 
menulis dan membaca. Banyak orang hanya mempunyai kemampuan 
membaca dan menulis minim. “Ah, yang penting bisa menulis dan 
membaca saja!” kata itu merasuk ke pikiran sebagian besar manusia. 
Padahal, menulis dan membaca dengan lebih baik akan bermanfaat 
yang teramat besar dalam membangun kemajuan sebuah generasi. 
Sejarah dan ilmu pengetahuan tidak akan pernah sampai pada 


generasi berikutnya tanpa ada tulisan. “Ikatlah ilmu dengan tulisan,” 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


demikian perintah Saidina Ali r.a. yang dikenal sebagai samudera 


ilmu Islam di awal perkembangannya belasan abad silam. 


Lalu, apa untungnya karyawan bisa menulis? Dalam hal ini 


yang dimaksud menulis untuk dipublikasikan. Apakah karena pintar 


menulis lalu dia akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi? Sayangnya 


tidak bisa dikatakan demikian. Karyawan yang pintar menulis akan 


mendapatkan lebih banyak manfaat secara tidak langsung. Tidak 


karena dia sering menulis artikel di koran/majalah atau menulis 


PN O 


Ikatlah ilmu dengan 
tulisan. Demikian 
perintah Saidina 
Ali ra. yang dikenal 
sebagai samudera 
ilmu Islam di awal 
perkembangannya 
belasan abad 
silam. 


P 


buku, lalu serta merta atasannya menaikkan 
posisi dan gajinya. 

Percayalah, karyawan yang pintar 
menulis akan mendapatkan nilai plus di 
mata para atasan atau pemilik perusahaan. 
Paling tidak, mereka akan mengetahui 
secara pasti kemampuan lain dari Anda. 
Walaupun di beberapa perusahaan ada 
juga karyawan yang pintar menulis dan 
mempublikasikannya secara  sembunyi- 
sembunyi. Dia takut ketahuan perusahaan 
yang menganggap kegiatan menulis bisa 


menghambat kinerjanya. 


Beberapa manfaat menulis buat karyawan sebagai berikut. 


'S Menunjukkan kepada orang lain bahwa dia punya kemampuan 


selain bekerja di bidangnya, jika ini terjadi yang dia tulis adalah 
buku fiksi atau buku lain di luar bidang keahliannya. 


'S Menunjukkanpada dunia bahwa dia memang mahir di bidangnya. 


Bila yang ditulis adalah ilmu bidangnya. Dengan cara ini, akan 


banyak pihak lain yang mungkin meminta bantuan atau sekadar 


konsultasi tentang bidang tersebut. Tentu ini akan memberikan 


efek samping positif. Apalagi bila media massa menjadikan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Anda sebagai narasumber penting di bidang tersebut. Para 
karyawan di perusahaan konsultan biasanya yang paling banyak 
memanfaatkan tulisan di media massa sebagai promosi dirinya. 

'S Meningkatkan value dirinya sehingga kalau pun tidak 
mendapatkan apresiasi dari kantor tempatnya bekerja, sangat 
besar kemungkinan mendapatkan apresiasi dari perusahaan lain. 
Beberapa perusahaan memberikan nilai lebih kepada seseorang 
yang pernah menulis di media massa/menulis buku, ketika 
merekrutnya. Hasil karya tersebut menjadi portofolio yang 
sangat positif. 

S Membantu mempromosikan nama perusahaan tempatnya 
bekerja karena memiliki penulis andal. Nama perusahaan 
biasanya akan melekat pada seorang karyawan. Dengan begitu 
perusahaan pun pasti akan senang mendapatkannya. 

'S Mendapatkan pemasukan tambahan. Bukan hanya dari royalti, 
melainkan juga efek lain dari buku. Misalnya, dia diminta 
menjadi pembicara dalam sebuah acara yang berkaitan dengan 
bidangnya tersebut. 

S3 Membuka mata atasan dan/atau pemilik perusahaan bahwa 
Anda memang punya kemampuan di bidangnya. Bila kita terus 
menulis tentang bidang kita maka nilai kita di mata mereka akan 


semakin melambung. 


Sebenarnya masih banyak manfaat menulis bagi karyawan. 
Anda pun bisa menambahkan sendiri. Dengan rajin menulis, 
dikirim ke media massa, media internal, atau menjadi buku, 
seorang karyawan akan terpacu lebih giat bekerja. Dia akan lebih 
hebat dalam mempertaruhkan nama baiknya. Dia sudah berani 
mempopulerkan diri lewat tulisan maka dia harus berani juga untuk 


mempertahankannya. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Andrea Hirata—penulis novel Laskar Pelangi, menjadi salah satu 
contoh karyawan yang sukses menulis buku. Dia adalah karyawan 
PT Telkom pusat di Bandung. Tidak tahu persis cara dia membagi 
waktunya ketika harus roadshow membedah bukunya ke berbagai 
kota. Mungkin saja Hirata mendapatkan dukungan dari perusahaan 
karena CEO Telkom memberikan komentar dalam buku tersebut. 
Nama Telkom pun menyebarkan keharuman dengan munculnya 
Andrea Hirata. 

Elvyn G Masyasya contoh lain karyawan yang rajin menulis. 
Dia sempat bekerja di beberapa bank (sebelum menjadi komisaris) 
dan namanya sering menghiasi media massa. Ulasannya tentang 
keuangan dan perbankan dinilai sangat bagus sehingga dia dianggap 
menjadi pakar karena seringnya menulis di media dan buku. Dia 
sering menjadi pembicara karena kepakarannya tersebut. Karirnya 
sebagai karyawan terus meroket sampai menduduki jabatan direktur. 

Masbukhin Pradana juga bisa menjadi contoh nyata seorang 
karyawan mendapatkan efek luar biasa dari bukunya. Ketika menulis 
buku Cara Brilian Menjadi Karyawan Beromset Miliaran, dia masih 
berstatus sebagai karyawan. Usaha sampingannya menjadi dealer 
voucher handphone. Setelah bukunya meluncur, undangan bertubi- 
tubi menghampirinya dari puluhan serikat pekerja. Mereka meminta 
diajari menjadi karyawan kaya. Selain pendapatan dari royalti, honor 
sebagai pembicara mengalir deras ke kantongnya. Kini, Masbukhin 
sudah tidak lagi menjadi karyawan. Dengan usaha dealer voucher, 
pundi-pundi rupiah mengalir terus ke koceknya. 

Untuk para karyawan ini, menulis bukan menjadi sumber 
penghasilan utama. Meski nilainya relatif karena menulis juga bisa 
menjadi pekerjaan utama dan sudah banyak orang Indonesia yang 
membuktikannya, termasuk saya. Sebagian penulis lainnya, masih 


pusing memikirkan urusan dapur dan kreativitas dalam menulis. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Apabila Anda masih menjadi karyawan, justru peluang menjadi 
penulis lebih besar karena tidak perlu pusing memikirkan urusan 


dapur. 


C. Promosikan Diri Anda Secara Profesional 
Sesungguhnya manfaat menulis buat karyawan dan profesional 
nyaris sama saja. Hal yang berbeda pada niat dari mereka sendiri. 
Karyawan biasanya punya niat ingin mendapatkan penghasilan 
tambahan langsung dari menulis. Sedangkan profesional 
mengharapkan efek lain dari buku yang ditulisnya bukan sekadar 
tambahan materi saja, tetapi ruang lingkupnya jauh lebih luas. 


Anda pasti mengenal Safir Senduk, 


seorang pakar perencana keuangan. Namun, NAN 4 


tahukah Anda bahwa dia tidak punya sertifikat 


perencana keuangan dari lembaga mana pun Karan bendera 


(Safir baru punya sertifikat pada tahun 2008). Anda melalui 
Bagi perencana keuangan, sertifikat itu sangat NN aa 
penting. Buat masyarakat ternyata tidak peduli koran. majalah. 

. : Tan atau milist, tetapi 
dengan sertifikat. Buktinya Safir Senduk lebih baik lagi 
diakui atau tidak—dia perencana keuangan melalui buku. 
keluarga paling populer dalam beberapa 
tahun ini. Bahkan, dia menjadi pioner yang J 


mempopulerkan profesi ini di Indonesia. 

Kenapa bisa begitu? Salah satu jawabannya 
karena Safir Senduk pintar membangun brand-nya dan membentuk 
value-nya. Siapa perencana keuangan yang paling sering muncul di 
televisi? Siapa perencana keuangan keluarga yang suaranya paling 
banyak terdengar di radio? Siapa perencana keuangan yang huruf- 
hurufnya paling sering dibaca masyarakat melalui koran, tabloid, 


atau majalah? Siapa perencana keuangan yang (sampai 2008) sudah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


menulis tujuh buah buku? Jawabannya hanya satu, Safir Senduk. 


Nama dia kian melambung begitu buku-bukunya meluncur sebagai 
best seller. 


Dampak dari itu semua ternyata luar biasa. Kantor perencana 


keuangannya laris manis. Dia pun rutin mengadakan seminar di 


mana-mana dan mendapatkan undangan sebagai pembicara setiap 


hari. Safir Senduk tidak terlalu memperhitungkan royalti bukunya— 


meskipun nilainya cukup besar karena best se/ler—tetapi lebih 


mengutamakan efek lainnya. Berapa banyak dia mendapatkan klien 


baru karena tulisan-tulisannya tersebut? Berapa banyak orang yang 


rela ikut seminarnya karena tulisannya bermutu? 


3 


Manfaat menulis buat profesional sebagai berikut. 

Sebagai alat promosi diri (publikasi). Promosi ini banyak plusnya 
dibanding promosi konvensional. Dengan menulis, selain nama 
menjadi populer, kocek pun bertambah dari honor atau royalti. 
Kalau promosi konvensional, justru Anda yang mengeluarkan 
uang. Value-nya pun sangat tinggi. Pembaca biasanya tidak 
merasakan bahwa tulisan Anda menjadi promosi. 

Sebagai alat membangun trust. Hanya dengan kepercayaan, 
klien mau menggunakan jasa profesional. Dengan tulisan yang 
bermutu, klien bisa luluh hatinya dan percaya pada profesional 
tersebut. Apalagi jika namanya sering menjadi narasumber dalam 
berbagai liputan wartawan. 

Sebagai alat membangun jaringan (networking). Bukan hanya 
sekadar mencari klien dan bukan sekadar promosi, tetapi lebih 
luas dari itu. Sponsor, perusahaan besar, dan pihak terkait lainnya, 
akan makin kuat terjalin berkat tulisan-tulisannya. 
Mendapatkan tambahan income. Kalau buku-bukunya best 
seller, royaltinya lebih besar dari lumayan. Namun, tiga manfaat 


pertama biasanya jauh lebih besar daripada jumlah royalti. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


S3 Membagikan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Pahala Anda 
jelas tidak ada taranya. Balasannya pasti akan lebih dahsyat 


daripada sekadar materi. 


Masih banyak contoh profesional lain yang sukses setelah 
menerbitkan buku. Atau ada juga yang lalu /:/// time sebagai profesional 
setelah menerbitkan buku. Valentino Dinsi misalnya. Mantan 
karyawan ini melambung namanya berkat buku Jangan Mau Seumur 
Hidup Jadi Orang Gajian. Buku ini laris manis sampai sekarang sejak 
diterbitkan tahun 2005. Dampaknya jelas, royalti dan keuntungan 
(kebetulan diterbitkan sendiri) plus undangan menjadi pembicara di 
mana-mana. Undangan ini yang ternyata jauh lebih besar daripada 
royalti dan keuntungan. Namanya pun berkibar sebagai konsultan 
perencanaan keuangan buat pensiunan dan wirausaha. Bagi Anda 
yang profesional, tunggu apalagi. Kibarkan bendera Anda melalui 
tulisan. Tulisan Anda bisa di koran, majalah, atau mni/ist, tetapi lebih 
baik lagi dalam bentuk buku. 


D. Marketing Entrepreneurship 

Zaman sekarang, hanya pengusaha yang mau tampil dan 
ditampilkan akan menuai hasil maksimal. Pengusaha yang diam 
saja, hanya berkutat dengan produksi dan me-marketing-kan 
perusahaannya secara konvensional akan ketinggalan. Lihat saja, di 
media massa, banyak pengusaha yang mendulang kesuksesan (baik 
sementara maupun jangka panjang) berkat kegiatannya yang aktif 
dalam me-marketing-kan diri dan perusahaannya. 

Nilai menulis akan semakin besar buat para pengusaha baru dan 
belum terkenal. Sedangkan bagi perusahaan gede, nilainya menjadi 
relatif karena mereka sudah memiliki budget promosi yang besar. 
Menulis bisa menjadi ajang promosi perusahaan yang sangat efektif, 


tetapi murah meriah. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


